Menurut versi Syria, 
Mazmur 64 ini ditulis oleh 
Daud, setelah ia menerima 
peringatan dari nabi Gad, 
supaya Daud meninggalkan 
kubu gunung dan pergi ke 
tanah Yehuda (I Samuel 
22:5), dan setelah itu 
terjadilah peristiwa Saul 
membunuh imam Ahimelekh 
bin Ahitub di Nob, karena 
dianggap telah bersekongkol 
dengan Daud. 


Sekalipun hidupnya dalam 
bahaya, Daud berani 

berkata, “Orang benar akan 
“bersukacita” karena TUHAN 
dan berlindung pada-Nya:” 
Bahasa Ibrani dari 
“bersukacita” adalah “saw- 
makh” yang bukan hanya 
menunjukkan kegembiraan 
dan ucapan syukur tetapi 


juga kebanggaan dan bermegah. Orang 
bergembira atau bersukacita serta mengucap 
syukur karena memperoleh keberuntungan, 
kemenangan, kebaikan. 


Selama menjadi buronan, sekalipun hidupnya 
terancam bahaya setiap waktu, di balik itu 
Daud tetap dapat mengalami pemeliharaan 
dan kebaikan Tuhan. Daud selalu diluputkan 
dari segala bahaya, dan kehidupannya tetap 
terpelihara. 


Yang luar biasa adalah pengaruh Daud pada 
bangsa Israel bukannya mengecil melainkan 
semakin membesar. Sekalipun Saul adalah raja 
Israel, tapi kepemimpinan bangsa berada di 
tangan Daud yang berstatus sebagai buronan. 


Perhatikan pernyataan dari para kepala- 
kepala suku Israel dalam II Samuel 5:1-2, 
“Lalu datanglah segala suku Israel kepada 
Daud di Hebron dan berkata: “Ketahuilah, 
kami ini darah dagingmu. Telah lama, ketika 
Saul memerintah atas kami, engkaulah yang 
memimpin segala gerakan orang Israel. Dan 
TUHAN telah berfirman kepadamu: Engkaulah 
yang harus menggembalakan umat-Ku Israel, 
dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel.” 


Saul memburu Daud supaya Daud tidak 
menggeser posisinya sebagai raja. Tapi 
sungguh aneh, justru Daud dari waktu ke 
waktu, semakin diteguhkan posisinya sebagai 
Raja. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang 
mengatur kehidupan di dunia ini. 


Melihat kondisi Daud sebagai buronan, secara 
manusia wajarlah kalau berpikir bahwa Daud 
sudah tidak punya masa depan, karena dia 
tidak punya “posisi” dan “kesempatan” untuk 
membangun kariernya, tapi ternyata kondisinya 
malah terbalik. 


Saul yang memiliki jabatan raja dan berambisi 
Untuk mempertahankan jabatannya, memakai 
segala cara untuk menghabisi Daud, malah 
kewibawaan dan pengaruhnya sebagai raja 
memudar dan hilang. Sebaliknya, Daud yang tidak 
ada kesempatan dan ambisi, malah semakin kuat 
dan terarah kepada jabatan sebagai raja. 
Tuhanlah, penguasa langit dan bumi, segala 
keputusanNyalah yang akan terlaksana. Berbicara 
tentang keputusan Tuhan, adalah berbicara 
masalah waktu. 


Ketika Daud mengalir dalam waktu atau proses 
Tuhan, maka dia dibawa kepada penggenapan 
rencana Tuhan. 


Kalau kita “orang benar”, yaitu orang yang percaya 
kepada Tuhan, dan mau menjalani proses Tuhan 
seperti Daud, maka kita akan menjadi orang- 
orang yang bersukacita, bersyukur dan bermegah 
karena Tuhan, karena apapun yang terjadi dan 
bagaimanapun keadaan kita, keputusan Tuhanlah 
yang akan terlaksana. 


(Amsal 19:21). M8 


(Pdt. Samuel Handoko) 


ax Lucado menceritakan 

sebuah kisah tentang 

seorang wanita bernama 
Billie Sicard, yang jiwanya mati di 
tahun 1954, tetapi tubuhnya di 
tahun 1979. 


Suatu malam di tahun 1954 adalah satu- 
satunya alasan bagi Billie meninggalkan 
kehidupan. Anak ibu ini, George, 
meninggal dunia karena tumor otak. 
Kematian George kecil membuat Billie 
terperangkap dalam kehampaan. Setelah 
suaminya meninggalkan dia, anaknya 
mengisi seluruh hidupnya. Ketika si anak 
meninggal, kematiannya menjadi kematian 
ibunya. 


Beberapa orang di sekitarnya mengatakan 
bahwa setelah George meninggal di rumah 
sakit di New York City, jenazahnya dibawa 
ke rumah ibunya dan dijaga terus semalam 
suntuk oleh ibunya. Setelah sehari di 


rumah ibunya, pimpinan perusahaan pemakaman 
datang untuk mengambil jenazah anak itu. Tetapi 
Ibu Sicard menolak melepasnya. Beberapa hari 
lamanya ia berduka di balik pintu-pintu terkunci 
sebelum melepas anaknya. 


Pada tahun 1979 ketika jenazah Billie ditemukan, 
mainan-mainan anaknya masih ditemukan di 
tempat semula ketika ditinggalkan anaknya. 


Selama dua puluh lima tahun, Billie berkeliaran 

di rumah yang penuh mainan dengan hati yang 
penuh kenangan. Waktu rumah itu dijual setelah 
Billie meninggal, seragam pramuka George masih 
tergantung di lemari jas di tingkat bawah. Di 
dinding terdapat gambar anak-anak, sebuah kereta 
api yang digambar dengan krayon. Sandal Mickey 
Mouse milik George masih ada di sebuah pojok 
kamar tidurnya. Di garasi terdapat mobil Packard 
tahun 1941, kado Billie kepada George pada ulang 
tahunnya yang kesepuluh. 


Ketika Billie mengundurkan diri dari kehidupan, ia 
menjadi pertapa sosial. Pekarangannya menjadi 


hutan, rumahnya menjadi sumber cerita-cerita 
setan dan berbagai dongeng. Billie tidak peduli 
dan mengundurkan diri. Hidupnya merupakan 
warisan bisu bagi kita semua.. bahwa manusia 
harus mempunyai sesuatu yang lebih besar dari 
kematian. Kalau tidak, kematian akan berdaulat 
atas hidup kita. 


Ketika Adam dan Hawa tidak taat dan memakan 
buah dari pohon pengetahuan tentang yang 
baik dan yang jahat, saat itulah Allah harus 
mengaruniakan Yesus, Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 
tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal 
(Yohanes 3:16). 


Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia 
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi 
sama dengan manusia (Filipi 2:5-8) tidak hanya 
sebagai penggenapan janji Allah saja (Kejadian 
3:15) atau hanya sekadar menyelamatkan kita dari 
dosa yang sampai kapan pun tidak akan pernah 
dapat dibayar lunas oleh usaha kita sendiri. 


Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan 
manusia sebuah alasan menjalani hidup, sebuah 
alasan yang jauh lebih besar dari hidup yang 
hanya sekadar menunggu kapan kematian 
datang menjemput. Janji Allah dalam Kejadian 
3:15 diberikan dan digenapi melalui kehadiran 
Yesus, di mana Dia tidak hanya membatalkan 
kuasa roh jahat atas hidup tetapi juga supaya kita 
memiliki hidup yang memuliakan nama-Nya dan 
meninggalkan jejak Ilahi di sejarah kehidupan 
manusia. 


Kita sekarang memiliki alasan kuat mengapa 

kita tidak boleh berbuat dosa dengan begitu 
mudahnya. Sebuah alasan kuat untuk kita 

tidak harus menjadi seperti “Billie Sicard” 

yang berkeliaran di “rumah penuh mainan”, di 
kehidupan masa lalu yang tidak benar, dengan hati 
penuh kenangan. 


Bila waktu-Nya datang, setiap dari kita pasti 

akan kembali menjadi debu, karena Allah sudah 
memfirmankannya (Kejadian 3:19). Tetapi pastikan 
debu kita tidak menahan kerinduan hati Allah 
untuk memakai kita bisa melakukan sesuatu, 
selama hidup di dunia ini. 


Hidup di dunia hanya satu kali. Jangan pernah 
sia-siakan penggenapan janji Allah dalam Kristus 
Yesus, dengan memiliki hidup yang asal-asalan dan 
yang tidak memuliakan nama-Nya. Amin. Tuhan 
Yesus memberkati. 


“Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah 

dan hendaklah kamu masing-masing memberi 
dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus 

untuk pengampunan dosamu, maka kamu 

akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi 
kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan 
bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang 
akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”” Kisah 
Rasul 2:38-39. MI 


(Ricky, Jemaat GMS Sukomanunggal) 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GcmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Stefanus Suyono 


24 Januari 2016 


seusatibadah 1 s/d 4 


Pk. 08.00, 11.00, 


: 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


Pk.10.00 WIB 


: / www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


: / www.mstv.tv 
: Pdm. Yenny Verodika 


: Mawar Sharon 


Women 
Pk. 10.00 WIB 


? / GMS Main Hall 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


| / www.mstv.tv 


Bagi anda yang Ingin 
mengirimkankesaksian / 
tulisan, kidimkan ke 
redaksiWOte 


N- Cempaka 24, Sby, 

Telp: 431-60007000 

fax 03155322452 

email! ke agung p@gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


! Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, ! 02.00, 05.00, 14.00, 


14.00, 17.00 WIB : 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv : /www.mstvtv . 
Pdt. Philip Mantofa : Pdt. Leonardo Sjiamsuri 
: Doa Malam 
: Pk. 19.00 WIB 


: / www.mstv.tv 
: Pdt. Edwin Yahya 
: (Bandung) 


! pk.19.30 WIB 
: / www.mstv.tv 


AOG BEVIVAL SERMICES 


Ten 


SATURDAY 
030116 /4 PM 


SUNDAY 
240116 / 1PM 


SEAL: 
POT. EOWIN YAHYA 


@GMS MAIN HALL, 
CEMPAKA 181, SURABAYA 


coxract persam ANITA: 
0316000.7000 rm121 


: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! pk.15.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! Army of God 
: Pk.16.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS Main Hall 


: Sunday Service 

: Pk.07.00, Pk.10.00, 

: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 8 


: Mitra Doa 
: Seusai ibadah 1s/d 4 
: / ChapelGMS 


: Army of God 
: Pk.13.00 WIB 
: / GMS main hall 


' Pk.14.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


Gereja Mawar Sharon 


010-8398-4000 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

W @gmschurch 
@GMSwarta 

Pk oercja mawar Sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 


eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 38 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 


“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkui 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #- Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum 4 Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 
omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

Keb. Umum - Anak pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum - Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 

(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anal Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anal Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
Jl. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 
Keb. Anak I Pk. 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
Keb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak | Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
Jl. Supriyadi 41, Telp. Kantor 0355-323936 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

Keb. Umum Pk. 16.00 

Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 


Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 


AG No. 2 Sukabumi 
Telp: (0266) 216123 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 17.00 
eb. Youth Pk. 11.00 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
eb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 
Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 005 
Fax: 0293-3191391 


5771 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum 4 Anak Pk. 08.00 
eb. AOG 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum | #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il-- Anak II 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 
Pk. 16.00-18.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 
Sek: Jl. Setrawangi 
omp. Setrasari Mall A-6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum I - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anal Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak ( Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko 
Tanjung Maya , Seberang Poltabes- 
Banjarmasin. (0511-325 2888) 

P : Yuliana (085243551976) 


Cc 

GMS Grace Samarinda 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 
Janet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Janet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


swyu 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusu 
(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God' Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


10 


uhan memanggil anak-anak- 
Nya untuk menjadi terang 
dan berkat bagi orang-orang 
di sekeliling mereka. 


Tetapi permasalahnya adalah hal ini tidak 
mudah untuk dilakukan, kita seringkali fokus dan 
bergumul dengan masalah kita sendiri. 


Ada kabar gembira! Ternyata ada kunci yang 
dibagikan oleh Rasul Paulus agar kita bisa menjadi 
berkat. Kunci ini begitu “simple”, yaitu dengan 
bersukacita. Filipi 4:4-5 mengatakan bahwa kita 
harus senantiasa bersukacita dan hendaklah 
kebaikan hati kita diketahui semua orang. 


Akan lebih mudah bagi kita untuk terus menolong 
orang lain dan berbuat baik saat bersukacita 
bukan? Ketika kita memiliki masalah namun 

tetap bersukacita, orang akan menjadi heran. 
Bagaimana bisa? Saat kita bersukacita, aliran kasih 
Allah akan mengalir dan terpancar dari kehidupan 
kita dan orang lain akan melihat pribadi Yesus. 


Pertanyaan berikutnya adalah: 
“Bagaimana kita bisa dapat terus 
bersukacita?” Ada dua hal yang dapat 
kita lakukan: 


Pertama, terus berkomunikasi dengan 
Tuhan (ayat 6). Alkitab mengatakan, 
“Nyatakan dalam segala hal 
keinginanmu dalam doa dan ucapan 
syukur”. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, 
keinginan, masalah, ketakutan atau apa pun yang 
menjadi isi hatimu, sampaikanlah kepada Allah 
Bapa kita. Nyatakan semua itu dalam doa dan 
ucapan syukur. Jadi marilah terus bersyukur! 


Kedua, pikirkanlah hal-hal yang benar dan patut 
untuk dipikirkan (ayat 8). Dalam ayat 8 dituliskan 
bahwa kita harus terus memikirkan segala sesuatu 
yang baik, benar, mulia, adil, suci dan manis. 
Bagaimana caranya? Tentu apa yang kita baca, 
dengar, dan lihat harus sesuai dengan kebenaran. 
Input (apa yang masuk) akan sangat 


menentukan output (apa yang keluar). 
Sudahkah kita menginvestasikan waktu kita 
dengan benar? Apakah kita telah membaca dan 
merenungkan firmanNya? 


Ketika kita mencoba menerapkan kedua hal di atas, 
percayalah bahwa Tuhan akan menganugerahkan 
damai sejahtera kepada kita melaui Roh Kudus 
(Ayat 7). Dan ketika kita penuh dengan damai 
sejahtera maka kita akan mudah untuk bersyukur 
dan bersukacita. 


Bersukacita itu pilihan dan keputusan. 
Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada 
dan Dia lebih dari cukup untuk kita maka kita tidak 
punya alasan untuk tidak bersukacita. W 


(Silvy Utomo, Jemaat GMS Surabaya) 


S. 


ress 


D 
Into: Fifi Soen.- 031.6000.7000 


THESUM 
Business 


Jl. Cemp 


OZL20ZELS80 : SWS 
(eliay wef eusejas) 

010100091120) : 3uoug 

pi10sw3H3MW : jewgJ 


:SN LIVLNOO 


(ueefsayad siuaf “AggoH) 
nana Nani seRabai Ure-ureT 
eysemseiim / eyesnduad » 
yewuni yey20 » 
(e3uenjay /W "Old fepnwag /uefejag /ipuy) eisn tensas 
(x epuej yag) 
'ueyJesepyag ueyul3ulip 3ueA dnoi9 pauuo) 


Baal Ia . iH / uodjay 


Kenakan NRP ANN RNNA ARA NAN ANN RnR RR , dey3uaj WeIY 
yeyluaw wunjag / yeyiuayy :SNYEIS 


JW 1J9UUO) 


